WARNING! 


Webtoon ini mengandung unsur kekerasan; 
seperti darah, ucapan serta adegan 
yang tidak layak ditiru. 


Pembaca diharapkan untuk menelaah 
konten sebelum membaca. 
Terima kasih. 


v 


DANDELION! + REPOSE 


Ат Story by; blackcarshaorer 


EP46 ΏΜΜΕΝΓΕ. 











SUDAH BERAPA LAMA 


AKU DI TAHAN DI CONIUM? 








APA SAJA YANG 
SUDAH BERUBAH? 











HUJANNYA MASIH RINTIK-RINTIK, SIH.. 
HMM.. KALAU SESUAI PETA, 


AKU HANYA PERLU PERGI KE 
ARAH UTARA MELEWATI 
LORONG INI. 








RETAKAN DI KULITKU 
JUGA MAKIN PARAH... 





MEMBERIKAN CADANGAN 
PERBAN YANG LUMAYAN 
BANYAK UNTUKKU. 





BERTAHANLAH 
IKIT LAGI. 





SEMUANYA AKAN 


BERAKHIR SETELAH INI. 











WAH GILA, 
KETIDURAN DONG 
2 JAM. 





KOPI 3 GELAS 
KAGAK NGA- 


























































































































KAAAL !! 


















































































































































KAAAI!! 
À ለከለ DENVIICIID 








DI CONIUM! !- 





UNIT-00 YANG BIASANYA 
BERJAGA DI SINI... 
SEMUANYA HILANG 
TANPA JEJAK APAPUN. 
TIDAK ADA BERCAK DARAH 
ATAU SEJENISNYA. 






KAU CIUM BAU 
KIMIA ITU? 





BAUNYA SEPERTI SENYAWA YANG 
DIPAKAI UNTUK MENGEKSEKUSI 
MEREKA YANG TERJANGKIT DI BLOK F. 





SATU-SATUNYA YANG 
BISA MERACIK DAN PUNYA 
AKSES UNTUK MEMAKAINYA 
HANYA... 








EH?! 


ТАРІ KENAPA? ! 











ki. IL πι 


UNTUK APA 


FAY SAMPAI 
MELAKUKAN ITU?! 








... KAMAR EDEN 
KOSONG. SEDANGKAN 
ETHAN MASIH BERADA DI 
KAMARNYA, WALAU TERKUNCI 
DARI DUA SISI... 


τα, 





FAY JUGA TIDAK ADA 
DI KAMARNYA MAUPUN 
DI LAB. 


SEMUA CCTV DI 
GEDUNG INI DI SABOTASE. 


DARIPADA DIRUSAK TOTAL, 
CCTV-NYA DIBEKUKAN 
PADA SATU WAKTU 
KETIKA LORONG GEDUNG 
KOSONG. 





SEOLAH-OLAH CCTV-NYA 
HIDUP, PADAHAL TIDAK. 





CCTV YANG DIBEKUKAN 





CCTV DENGAN KEJADIAN 
YANG SEBENARNYA 


SAMPAI PERIODE TERTENTU, 
CCTV TERSEBUT AKHIRNYA 
RUSAK DAN MENGALAMI ERROR. 


JADI INI PUN BUKAN 
SEPENUHNYA 
SALAHMU, ANNA. 





ALTERNA, 
SIAGAKAN UNIT-00 
LAINNYA, 


LAKUKAN PENCARIAN 
DI SEKITAR CONIUM 
DAN TITIK PUSAT KOTA. 


KEDUA ANAK ITU 
HARUS DITANGKAP. 























„ТО HAL YANG BAGUS, “KAN? 
DARI AWAL... KAU MEMANG 
TIDAK MENGINGINKAN EDEN 
ADA DI SINI, "KAN? 


TIDAK... TIDAK... 
KALAU BUKAN DENGAN 
CARA INI... 


BAGAIMANA AKU 
BISA MEMBALASKAN 
DENDAM AYAH? 





TIDAK... 


AYAH JUGA PASTI 
TIDAK MENGINGINKANNYA... 





| ΙΙΙ ||| ||| ||| ||| ΠΠ П | || ||| 





















































































































































































































































































































































JUSTRU SOSOK LEMAH 


SEPERTIMU YANG GAGAL 
MELINDUNGI AYAH! 


„ПО TIDAK BENAR... 


ከ 
ІШІ Ия 





























































































































STOP!! | 
HENTIKAN!! 


"ITU KENYATANNYA! ! 








ANAK ITU, 


AKU 
MEMBUTUHKANNYA... 





SELAGI VIRUS DR INI 
MASIH ADA, 


AIR MATA ITU HARUS 
DI EKSPLOITASI 
SEBANYAK-BANYAKNYA. 





EDEN HARUS DI BAWA 


KEMBALI KE CONIUM. 











SID 





UNIT-00 CONIUM SUDAH 
MULAI BERGERAK. 











SATU-SATUNYA CARA 
UNTUK MELINDUNGI EDEN 


HANYALAH SEPERTI INI... 





WALAU HARUS JADI 


SEORANG PEMBUNUH. 














SEMUA TOKO DI 
SEKITAR SINI TUTUP. 
DAN HUJANNYA 
MAKIN LEBAT... 


ή | m μα 
ТЕ E ГЕ 


š TE 
+ Um 1 || i 
n қ " Win i tm | 


SEHARUSNYA AKU 
DI RUTE YANG BENAR. 





SEJAUH INI AMAN. 

































KENAPA MEREKA 
SAMPAI DI SEKITAR 
SINI JUGA?! 


ш 
X 
[η 
E 


BERHENTI!! 





KEJAR DIA! ! 












NGGAK. 
AKU UDAH SEJAUH INI. 


N/L AV AMA ХАЛ АИ 


INSAN AA ΓΛ NS 


NAMANYA GAGAL! ! 





№ 








WIGNYA MAU JATUH TERUS 
KALAU LARI-LARIAN BEGINI... 
LEPAS DULU AJA DEH 









I 4 MN | 
Ba | ዘነ 


Su 


ሕ M 
|' N 


| 








SAYA YAKIN 


MELIHATNYA 
KE ARAH SINI!! 








№ 










..ሃል KOMANDAN. 
SEKILAS SAYA 
MELIHATNYA 

ВЕР! ARI KEMARI 








KESAYANGAN 
KETUA...? 











ATAU DI TANGAN 
KETUA? 





LA 
. 








APA YANG HARUS 
SAYA LAKUKAN 
SELANJUTNYA? 





...DARI SEMUA INFORMASI 
YANG KAU BERIKAN 
SELAMA INI, 


ANAK DARI EDRIC ITU, 
IA MENYIMPAN SESUATU 
SOAL VIRUS DR. 





YANG PASTI SESUATU ITU - 
BERTOLAK BELAKANG DENGAN APA 
YANG SELAMA INI 


KITA RENCANAKAN. 





KERAHKAN TIM UNTUK 
MENCARI DAN MENANGKAP EDEN. 
KALI INI, BAWA DIA KEMBALI 
KE MARKAS K-CORP. 


HIDUP ATAU MATI, 


TIDAK MASALAH. 


DARIPADA MERESIKOKAN EDEN 
DITANGKAP KEMBALI KE CONIUM 
DAN VAKSIN PERMANENNYA 





DITEMUKAN, 


KITA TIDAK BISA 
MEMBIARKAN CONIUM 
MENANG KARENA HAL ITU. 





...BAIK, 
TUAN LUCIO. 











ii 


ም w 
A instagram | 





@blackcatshooter 





Advisor : lz.erlebnisse 
Editor : Gjosheniel 
3D Artists : @serafinkartika Ghamutaq 


